

Hadits Arbain 
An-N awawiyah 

Terjemah Bahasa Indonesia 


ajwPublisher 




j» 




"Tidak di ikhlaskan mencetak, meng-copy 
paste untuk kepentingan komersial" 


Hadits Arbain 
An-N awawiyah 

Terjemah Bahasa Indonesia 


a|wPublisher 

Surabaya 


Judul E-book : 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 
Terjemah Bahasa Indonesia 

Penulis : 

Imam An-Nawawi 

Editor, Layout, & Setting : 

Agus Waluyo 
Font : 

Verdana 08 
Traditional Arabic 15 

Penerbit 

a|wPublisher 

http://agusw.cjb.net 

http://liriknasyid.com 

e-mail : kank_agus@yahoo.com 

Yahoo! Messengers : kank_agus 

Edisi 01, 01/01/05 


Kata Pengantar 


Segala puji saya panjatkan kehadirat Ulahi 
Rabbi, Tuhan Semesta Alam, karena dengan 
karunia-Nya-lah, setelah mengerjakannya selama 
hampir satu bulan penuh "Hadits Arbain An- 
Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia" dalam 
format e-book siap cetak ini bisa di luncurkan. 

Mengingat bahwa amal seseorang tiada akan 
terputus kecuali tiga perkara dimana salah satunya 
adalah ilmu yang bermanfaat, maka itulah saya 
memberanikan diri mengetik dan meluncurkan e- 
book terjemahan Hadist Arbain ini dengan maksud 
bisa menjadi amalan baik yang tiada terputus. 
Disamping itu Hadits Arbain sudah menjadi 
pegangan banyak kaum muda islam untuk di 
jadikan salah satu hadits yang sering di hafalkan. 

Sekaligus e-book ini juga saya persembahkan 
buat kemenakanku yang baru lahir, "Fitra Aufa 
Ahmad" sekalian minta di doakan semoga bisa 
menjadi anak yang sholeh, pandai, berguna bagi 
sesama, bisa memuliakan keluarga, agama, dan 
menjadi anak yang ber -akhlak karimah. 

Jika anda tertarik dan mencetak e-book ini, 
saya mengharapkan bagi yang mampu, keikhlasan 
antum untuk menyumbang pada masjid atau 
mushola atau kegiatan kemanusiaan lainnya 
seikhlasnya saja, pun kalau tidak juga tiada apa. 

Baik tulisan Arab maupun Indonesia dalam 
e-book ini saya ketik satu persatu dari beberapa 
kumpulan terjemah hadist arbain, dan bukannya 
mengambil ataupun meng-copy paste, dari situs 
lain. Sehingga barangkali masih terdapat beberapa 
Hadits Arbain An-Nawawiyah iii 





kesalahan tulis, kesemuanya itu diluar kesengajaan 
dan karena kebodohan saya semata. Walaupun 
saya pribadi telah beberapa kali mengkoreksinya, 
namun tidak menutup kemungkinan kesalahan ketik 
tersebut masih terdapat dalam e-book ini. Untuk itu 
saya sangat mengharapkan koreksi dari antum 
semua. 

E-book ini saya kerjakan ikhlas karena Allah 
semata, dan semoga tercatat sebagai amal yang 
diterima-Nya, namun demikian kepada pengguna e- 
book, ataupun webmaster tidak diperkenankan 
memuat ulang pada web-nya dengan membuang 
atribut yang ada di dalam nya, hal ini mengandung 
maksud untuk memudahkan koreksi dari pengguna 
e-book, sehingga source-nya bisa dengan cepat 
diperbaiki, ataupun feedback untuk mengetahui 
seberapa diterimanya e-book ini di masyarakat. 

Untuk mencetaknya (print), ubah setting ukuran 
kertas printer antum dengan ukuran 10,85 x 14,85 
cm (Pada Acrobat Reader klik menu F/Ve-Pr/'nt-klik 
Properties. Carilah tempat merubah setting kertas 
printer. Untuk printer Canon, klik tab Page Setup, 
dari daftar Page Size pilihlah custom dan masukan 
nilai tersebut), jangan lupa gunakan juga kertas 
ukuran 10,85 x 14, 85 cm atau (1/4 kertas A4). 

Cetak dahulu halaman ganjil (odd pages only) 
sampai selesai lantas baliklah semua kertas 
tersebut hingga nampak halaman yang kosong dan 
cetaklah halaman genapnya (even pages only) 
sampai selesai. Kemudian bendellah agar prakis dan 
mudah dibawa. 

Tidak diperkenankan dan tidak diikhlaskan 
mencetak ataupun mengcopy - paste e-book ini 
untuk kepentingan komersial, diluar kepentingan 
komersial saya persilahkan, dengan tidak 
membuang atribut yang ada di dalamanya. 
iv Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Daftar Isi 


Kata Pengantar iii 

Daftar Isi v 

Muqadimmah vii 

01. Pahala Pekerjaan Ditentukan Niatnya 1 

02. Pemahaman Islam, Iman, dan Ihsan 2 

03. Rukun Islam dan Faktor Fundamental 

Lainnya 5 

04. Tahapan Penciptaan Manusia dan 

Amalan Terakhirnya 6 

05. Menolak Kemunkaran dan Bid'ah 7 

06. Halal dan Haram 8 

07. Agama Adalah Nasihat 10 

08. Haramnya Seorang Muslim (Tidak Boleh 

Dibunuh) 10 

09. Memilih Yang Mudah dan Meninggalkan 

Yang Susah 11 

10. Baik dan Halal Adalah Syarat 

Diterimanya Doa 12 

11. Memilih Yang Diyakini dan 

Meninggalkan Yang Meragukan 13 

12. Menyibukkan Diri Dengan Sesuatu 

Yang Bermanfaat 14 

13. Ukhuwah Islamiyah 15 

14. Jiwa Seorang Muslim Terpelihara 15 

15. Etika Orang Beriman 16 

16. Jangan Marah 17 

17. Berlaku Ihsan Dalam Segala Hal 18 

18. Takwa Kepada Allah dan Akhlak 

Yang Terpuji 18 

19. Pertolongan dan Perlindungan Allah 19 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 





20. Malu Adalah Sebagian Dari Iman 21 

21. Istiqamah dan Iman 22 

22. Jalan Menuju Surga 23 

23. Semua Kebaikan Adalah Shodaqoh 24 

24. Larangan Berbuat Zalim 25 

25. Karunia dan Luasnya Rahmat Allah 28 

26. Mendamaikan Orang Yang Bertikai 

Dengan Adil 29 

27. Antara Kebajikan dan Dosa 30 

28. Menjalankan Perbuatan Sunah dan 

Menghindari Bid'ah 32 

29. Pintu - Pintu Kebaikan 33 

30. Rambu - Rambu Allah 36 

31. Hakikat Zuhud 37 

32. Larangan Berbuat Mudharat 38 

33. Dasar - Dasar Hukum Dalam Islam 38 

34. Menyingkirkan Kemunkaran 39 

35. Ukhuwah dan Hak - Hak Muslim 40 

36. Rangkuman dari Berbagai Kebaikan 41 

37. Keadilan dan Karunia Allah 43 

38. Sarana Untuk Mendekatkan Diri 

Kepada Allah 44 

39. Kesulitan Akan Dimudahkan 45 

40. Mengambil Dunia Untuk Keselamatan 

di Akhirat 46 

41. Mengikuti Syariat Allah 47 

42. Luasnya Ampunan Allah 48 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Muqadimmah 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, 
Penguasa langit dan bumi. Yang mengatur seluruh 
makhluk, Yang mengutus rasul - rasul ( sholawat 
dari Allah dan salam-Nya semoga tercurah kepada 
mereka) kepada sekalian mukallaf untuk 
menunjukkan mereka dan menjelaskan ajaran - 
ajaran agama dengan dalil - dalil yang pasti dan 
bukti - bukti yang nyata. Aku memuji-Nya atas 
semua nikmat - nikmat-Nya. Dan aku mohon pada- 
Nya, penambahan karunia dan kemurahan-Nya. 

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, Maha 
Kuasa, Maha Mulia lagi pengampun, dan aku 
bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad 
adalah sebagai hamba-Nya, paling utamanya 
seluruh makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran 
yang agung sebagai mu'jizat yang kekal sepanjang 
masa. Dan dimuliakan dengan sunah - sunah yang 
menerangi bagi mereka yang menghendaki 
petunjuk, dialah orang yang dikhususkan dengan 
memiliki kata - kata yang singkat dan padat, serta 
agama yang mudah. 

Semoga rahmat penghormatan dan salam 
sejahtera tercurah kepadanya dan seluruh para 
nabi, para utusan, dan keluarga masing - masing 
dan atas seluruh orang - orang yang sholeh. 

( Amma Ba'du). Sungguh kami telah 
meriwayatkan hadits dari Ali bin Abi Tholib, dari 
Abdillah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abdiddarda', 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 





Ibnu Umar, Ibnu 'Abbas, Anas bin Malik, Abi 
Huroiroh, Abi Said Al Khudri (semoga mereka 
semua diridhoi Allah), dari beberapa jalan hadits 
yang banyak serta dengan riwayat - riwayat yang 
bermacam - macam, bahwa Rasulullah saw. telah 
bersabda: "Barangsiapa yang menghafal (karena 
memikirkan) atas umatku pada empat puluh hadits 
tentang urusan Agama mereka, maka Allah akan 
membangkitkan orang itu di hari kiamat di dalam 
golongan para ahli fiqih dan para ulama. 

Dan menurut sebagian riwayat yang lain: "Maka 
Allah membangkitkan sebagai orang yang ahli fiqih 
lagi seorang yang alim". 

Dan dalam riwayat Abid-Darda': "Maka aku 
(nabi) menjadi pemberi syafaat padanya dan 
sebagai saksi pembelanya." 

Dan menurut riwayat Ibnu Mas'ud : "Maka 
dikatakan kepadanya; masuklah surga dari pintu - 
pintu yang kamu suka". 

Dan dalam riwayat Ibnu Umar : "Maka dia 
dicatat dalam golongan para ulama dan 
dikumpulkan dalam golongan para yang mati 
syahid". 

(Para ahli hadits sepakat kalau hadits ini adalah 
hadits dho'if, sekalipun banyak sumber riwayatnya). 

Ulama - ulama Rodliyallahu 'anhum telah 
banyak yang menyusun hadits di bidang ini dengan 
jumlah kitab - kitab susunan yang tak terbilang 
jumlahnya. 

Dan pertama yang telah aku ketahui adalah 
kitab disusun oleh : 1. Abdullah bin Mubarok, 2. 
Muhammad bin Aslam Aththuusi, seorang yang alim 
Robbani, 3. Hasan bin Sufyan Annasai, 4. Abu 
Bakrin Al Ajuri, 5. Abu Bakrin Muhammad bin 
Abrohim Al Ashfihani, 6. Daaru Quthni, 7. Hakim, 8. 
Abu Nuaim, 9. Abdirrohman, 10. Abu Sa'id Al 
viii Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Maliniy. 11. Abu Utsman Ashshobuni, 12. Abdullah 
bin Muhammad Al Anshori, 13. Abu Bakrin Al 
Baihaqi, dan beberapa ulama lain yang tak terhitung 
jumlahnya dari ulama yang terdahulu dan ulama 
yang terakhir. 

Dan saya telah mohon petunjuk kepada Allah 
dalam usaha mengumpulkan empat puluh hadits ini. 
Semua ini saya lakukan karena ikut pada mereka 
para imam yang bagaikan gunung (hal ketinggian 
ilmunya), dan para ahli hadits. 

Ulama telah sepakat diperbolehkannya 
menggunakan hadits dhoif khusus urusan 
keutamaan amal (bukan yang menerangkan halal 
dan haram). Sekalipun demikian, aku bukan berarti 
berpegang atas dasar hadits ini melainkan 
berpegang pada sabda Rasulullah saw. dalam 
beberapa hadits yang shohih : "Hendaklah orang 
yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak 
hadir. 

Dan sabda nabi : "Semoga Allah memancarkan 
cahaya pada seseorang yang mendengar makalahku 
lalu dia mengingatnya dan menyampaikannya pada 
orang lain sesuai dengan apa yang dia dengar 
dariku." 

Kemudian di antara para ulama ada yang 
mengumpulkan empat puluh hadits tentang pokok - 
pokok agama. Sebagian ada yang menerangkan 
jihad, dan di antara mereka ada yang menerangkan 
zuhud, dan sebagian tentang furu' (cabang - 
cabang hukum fiqih), sebagian tentang sopan 
santun, sebagian tentang khutbah - khutbah; 
semua itu merupakan maksud - maksud baik, 
semoga Allah meridhoi pada orang yang 
menyusunnya. 

Dan aku yakin pengumpulan empat puluh hadits 
di sini menerangkan hal yang lebih penting dari 
Hadits Arbain An-Nawawiyah ix 



pada yang telah tersebut semuanya, yakni empat 
puluh hadits yang mencakup keterangan 
keterangan diatas semua itu. Dan tiap - tiap satu 
hadits ada qaidah yang agung dari beberapa qaidah 
- qaidah itu adalah pusat peredaran Islam, atau 
separuh islam atau sepertiga Islam dan atau lain 
sebagainya. 

Dan aku pastikan bahwa hadits empat puluh di 
sini adalah merupakan hadits yang shohih yang 
sebagian besarnya tersebut dalam Shohihnya Imam 
Bukhori dan Imam Muslim. 

Dan hadits - hadits di sini aku sebut tanpa aku 
tulis sanad - nya agar mudah dihafal dan merata 
manfaatnya, Insya Allah. Kemudian aku lengkapi 
dengan satu uraian untuk menerangkan lafadz - 
lafadz yang sulit. 

Seyogyanya bagi setiap orang yang gemar 
akhirat supaya mengetahui hadits - hadits ini 
karena di dalamnya terkandung hal - hal yang 
penting dan peringatan terhadap semua bentuk taat 
(ibadah). Dan hal itu jelas bagi orang yang mau 
mempehatikannya. 

Hanya kepada Allah, aku berpegang teguh 
(berharap), dan kepada-Nya segala puji dan nikmat. 
Dan dari pada-Nya-lah pertolongan dan 
perlindungan. 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




^ 4 fl h 1' L. • 


Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khattab ra. 
berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat 
dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai 
dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya 
karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu 
menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya 
karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita 
Hadits Arbain An-Nawawiyah l 





yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju 
yang ia inginkan." 

(Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits: Abu 
Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 
Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abui Husain 
Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairy An- 
Naisaburi, di dalam kedua kitab tershahih di antara 
semua kitab hadits). 


Hadits 2 

Pemahaman Islam, Iman, dan Ihsan 

S d 


0*-^ I (J i® AAP I P 

aO. P aUI jJ-'A 5 aI)I (J A_P 
V C cpLjtil Lj Aj A»A> LJp 

t -ti-1 Lt* AS J *. J jjLwJl jjl aJl P l$jl 

a j A ‘ ■ ^ I * 1 , 1 ■ ^ j a*1p aw! ^1“*^ f 

A_*st^ L : <jlSj CAj Aj>sS ^Jp A^iS^ c A^IaS*"" j 

aOp Ai)l ( JIjs aUI Jlai c^'^Lj^I ^jP ^>-1 

oi} ^ sft y oi jscy i jvL} 

(» j-a2j' j c« IS”" jJl J, Jjj ta^CaJl j C aAJ\ 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




;JS . 4j| c-* I 01 c.. «;'l j tjC 

^>- li I Ji .45 -W2J J 4jL*«J 4jl_L^SsJ«5 .O-9-Ws 

c4;^"j c4^j “>Gj camIj (31 : Ji cOllJ VI 

^y.Jj'3 VI fji— )J C^JJ 

jl :ji t jL^-VI (jp j^-ti : Jli .o-9-Ws:Jli 
; Jli .iJljj 4jls «I jj j*J oli ol jj i_fju IT 4i)l J^*j 

(j^ jvIpIj L^p Jjj^JJlC» : Ji si- L*Jl ^p ^ j-p^li 
l)( : ji ^Ijd Jp <J j^- ti : Jli .Jj llJl 
dJlil^j aJliil iljiil iuiJi ofj O^J ^IjJj 
L: Jli c^L-U cOl^Jl ^ ^3^3 

I J^ .^IpI 4 J 4^)1 I d*J i ^JjL^JI jJulc j ■*£* 

«IjJ (V^ljl J’ J~>r 'di» 

Umar bin Khattab ra. berkata, 

"Suatu ketika kami (para sahabat) duduk di 
dekat Rasulullah saw. Tiba - tiba muncul kepada 
kami seorang lelaki menggenakan pakaian yang 
sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak 
terlihat padanya tanda - tanda bekas perjalanan 
dan tak ada seorangpun di antara kami yang 
mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, 
Hadits Arbain An-Nawawiyah 3 



lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan 
meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha 
Nabi, kemudian ia berkata, "Hai Muhammad! 
Beritahukan kepadaku tentang Islam". Rasulullah 
saw. menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi 
tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya 
Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan 
dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika 
engkau telah mampu melakukannya". Lelaki itu 
berkata, "Engkau benar". Maka kami heran; ia yang 
bertanya ia pula yang membenarkannya. 

Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan 
kepadaku tentang Iman". Nabi menjawab, "Iman 
adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, 
kitab - kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir dan 
beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang 
buruk". Ia berkata, "Engkau benar". 

Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku 
tentang Ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau 
beribadah kepada Allah seakan - akan engkau 
melihat-Nya, kalaupun engkau tidak melihat-Nya, 
sesungguhnya Dia melihatmu." 

Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku 
kapan terjadinya Kiamat." Nabi menjawab, "Yang 
ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang 
bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan 
kepadaku tentang tanda - tandanya!" Nabi 
menjawab, "Jika seorang budak wanita telah 
melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang 
yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju 
(miskin papa) serta penggembala kambing telah 
saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah 
yang menjulang tinggi." 

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Akupun 
terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai 
4 Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Umar, tahukah engaku siapa yang bertanya tadi?" 
Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril yang 
mengajarkan kalian tentang agama kalian"." 

(hr. Muslim) 


c ; 

Hadits 3 

Rukun Islam dan Faktor 
Fundamental Lainnya 


yr>j aip i ''j* 

pil* J 4-J.P 4^)1 4^)1 I JS 4^)1 

VI sil V df SS fSCVI ^ 

J ^ J l)I j 4A)1 

^ «IjJ ^ 4C~Jl 05“ 

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab 
ra. berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda, 

"Islam dibangun atas lima pilar: 1. Persaksian 
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad 
Rasul Allah, 2. Mendirikan shalat, 3. mengeluarkan 
zakat, 4. melaksanakan ibadah haji, dan 5. 
berpuasa Ramadhan." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 







Abu Abdurahman Abdullah bis Mas'ud ra. berkata, 
Rasulullah bersabda kepada kami, sedang beliau 
adalah orang yang jujur dan terpercaya, 

"Sesungguhnya tiap - tiap kalian dikumpulkan 
ciptaanya dalam rahim ibunya, selama empat puluh 
hari berupa nutfah (air mani yang kental), lalu 
menjadi alaqah (segumpal darah) selama itu pula, 
lalu menjadi mudghah (segumpal daging) selama 
itu pula, kemudian Allah mengutuskan malaikat 
untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 
(empat) hal yang telah ditentukan, yakni: rezeki, 
ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. 

Demi Allah, Dzat yang tiada tuhan selain Dia, 
sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal 
dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara 
dia dengan surga hanya sehasta (dari siku sampai 
ke ujung jari). Lalu suratan takdir mendahuluinya, 
sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, 
maka iapun masuk neraka. 

Ada juga di antara kalian yang beramal dengan 
amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia 
dan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir 
mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan 
amalan ahli surga maka ia pun masuk surga." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 5 

Menolak Kemunkaran dan Bid'ah 


! oJlil g : p ai)l ^yp ^ ^ y & 

^ y* : Aji J '^p J y» j Jli 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




«I jj a!» ^ y*' 

^ 4 * u 4 ^ 'c? : r~^ ^3 

%ji» 

Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, 'Aisyah ra. 
berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, 

"Barangsiapa yang membuat - buat hal baru 
dalam urusan (ibadah) yang tidak ada dasar 
hukumnya maka ia tertolak." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 

Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah 
bersabda, "Barangsiapa melakukan amalan, yang 
tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak." 


Hadits 6 

Halal dan Haram 


I (J lil a g ^ t 

I J jh„ ! A^ip <U)I <d)l (J j 

Sl ol j?. Olj j?! 

AJJjJl fji g : Alt 1 ^3 j\ t^lJl ry* 

* ( j J °yj 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 



JSCJ d\'j y . V gfj j\ dL 



Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra. berkata, Aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan 
yang haram pun telah jelas. Sedangkan diantaranya 
ada masalah yang samar - samar ( syubhat ) yang 
kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)- 
nya. Barang siapa menghindari yang samar - 
samar, maka ia telah membersihkan agama dan 
kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam 
yang samar - samar maka ia telah jatuh ke dalam 
perkara yang haram. Seperti penggembala yang 
berada di dekat pagar (milik orang lain); 
dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. 

Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar 
(aturan). Ketahuilah, bahwa pagar Allah adalah 
larangan - larangan-Nya. Ketahuilah, bahwa di 
dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. 
Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan 
jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. 
Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." 
(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Hadits 7 

Agama Adalah Nasihat 


l)( : <up 4bl tsJ <y. f-ty Vj g/ jp 

: lili .2 j»<l1v 2JI ^Vjj jlJI : Jli jJLluj <Jlp <5)1 J _J> 

J Cdi) '. J3 ^ 

^ jXi »'3J ^ p-^3 

Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dary ra. 
menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda, 

"Agama itu nasihat." Kami bertanya, "Bagi 
siapa?" Beliau bersabda, "Bagi Allah, Kitab-Nya, 
Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan bagi 
kaum Muslimin pada umumnya." 

(hr. Muslim) 


f 

Hadits 8 

1 


Haramnya Seorang Muslim 



(Tidak Boleh Dibunuh) 


\ 


— J 


<d)! Jjs di)! <J y* j 1)1 t ' a g ' ,( ■ di)! ^Pjy>s- ^1 ^j£- 

^ll)! Jilil 1)1 o y>\ : Jli <tip 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 






y\ j ^_&£.Lo j, a ..ygp olffjJii yjj J 

«'jj ^ L5^ (**^^' J^.^i (*-$^ 

|*ll~ajc£ jliJl 

Ibnu Umar ra. menerangkan bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, 

"Aku diperintah untuk memerangi manusia 
hingga mereka mau bersaksi tiada Tuhan kecuali 
Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, 
mendirikan shalat, dan membayar zakat. Apabila 
mereka telah melakukan itu maka mereka telah 
melindungi darah dan hartanya dariku kecuali ada 
haq (hukum) Islam, sedangkan hisab mereka 
terserah kepada Allah swt." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 9 

Memilih Yang Mudah dan 
Meninggalkan Yang Susah 

d 


<UP <3)1 yJ ^ J* 

* 3 <c<!p <0)1 <0)1 *■ I (JlS 

<CU»I jj li <U ,*S\j ’ jAV* J it ^<^U>rls <UP C» 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




o ^ JJl ^J-LaI L«JU i^utjsz^Wj» 

4 j'-*d a 'jJ ^ (* — 'ls^ (^“^'j 

Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr ra. berkata, 
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 

"Apa yang kularang untuk kalian, maka 
tinggalkanlah dan apa yang kuperintahkan kepada 
kalian, maka laksanakan sesuai dengan 
kemampuan kalian. Sesungguhnya yang 
membinasakan orang - orang sebelum kalian adalah 
banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap 
para Nabi mereka. 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 10 

Baik dan Halal Adalah Syarat 
Diterimanya Doa 

^ J 


<5)1 J Jli : Jli <UP <5)1 J a jijA I 
i )\j 5j| : j <uii- <5)1 J 

Jlai <u L «j <b)l 

j-* IjK" l_pT jj JJl L^j I 4 : Jlij o ^ 

p ^ W Y : vLJl ^ oli 

12 Hadits Arbain An-Nawawiyah 




C-JjL) 4 j Jj wLoJ jJ^\ 

A^IUj 4^1 Aj 4^1 j>- <U-*j2^J 4 ^-^jIj 

i ®'jj ^ ^ U>^4 J k 

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya 
menerima yang baik. Dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan kepada orang - orang mukmin 
segala apa yang diperintahkan kepada para Rasul. 

Allah berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah 
kalian dari makanan yang baik - baik, dan 
kerjakanlah amal shalih."(AI-Mukminun : 51) Allah 
juga berfirman, "Wahai orang - orang yang beriman 
makanlah kalian dari makanan yang baik - baik 
yang kami rezekikan kepada kalian." (Al-Baqarah: 
172). 

Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki 
yang menempuh perjalanan jauh, hingga 
rambutnya kusut dan kotor. Ia lalu menengadahkan 
kedua tangannya ke langit (seraya berdoa), "Ya 
Rabb, ya Rabb", sedangkan makanannya haram, 
minumannya haram, pakaiannya haram dan ia 
kenyang dengan barang haram. Maka bagaimana 
mungkin doanya dikabulkan?" 

(hr. Muslim) 


Hadits 1 1 

Memilih Yang Diyakini dan 
Meninggalkan Yang Meragukan 

N J 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




JaL. ^J\ jj jP 

dA)l J AlJlieJ j J 1*11* J 4jLp aNI J 

aJp aw! ^ cJ ir * d~J^-fi->- I (JlS c 1>o».^^p 

«'jj ^ dW jj M l — * Jl di-j y, l — * £o : j» — L- j 

<^ Cj~~^~ doJj-(_5d* ^1 j-» ji!l 

Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra., 
cucu kesayangan Rasulullah saw. berkata, Aku telah 
hafal sabda Rasulullah saw., 

"Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan 
kerjakan perkara yang tidak meragukanmu." 

(hr. Tirmidzi dan Nasa'i, Tirmidzi berkata, "Ini 
adalah hadits hasan shahih") 


r 

Hadits 12 

i 


Menyibukkan Diri Dengan 
Sesuatu yang Bermanfaat 

J 

v 




( JI/5 auI (J (jLs ; JlS <up <u)l ®ji j A {j & 

aS"" y * Jl j» ; <ulp <0il 




Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




"Di antara (tanda) kebaikan keislaman 
seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak 
berguna baginya." 

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang 
lainnya) 



Abu Hamzah, Anas bin Malik ra. menerangkan 
bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

"Tidak sempurna iman seseorang di antara 
kalian sehingga ia mencintai saudaranya 
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 



Hadits Arbain An-Nawawiyah 





L$S\ : iui SjLj °J (j VI 

UiJJ JSjLiLji AJjjJ «iijllJl J J 

4 «'jj ^ 4P 

Ibnu Mas'ud ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, 
"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi 
tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul- 
Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga 
hal: tsayyib (orang yang sudah 

menikah/janda/duda) yang berzina, membunuh 
orang, meninggalkan agamanya serta memisahkan 
diri dari jamaah." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 15 

Etika Orang Beriman 

4i)l J WS 4i)l «jJ jA ^jl 

J-^li Oli" j-* : Ji ^Ilp 

f jp'j ^0 oii" ^3 

4jLv 5 j» f jOlj aUIj Oir C«jli- 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




4 U «'jj 

Abu Hurairah ra. menerangkan bahwa Rasulullah 
saw. bersabda, 

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 
Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam; 
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, 
hendaklah ia menghormati tetangga; Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia 
memuliakan tamunya." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 16 

Jangan Marah 


(J-v* 5 4IP AUl j-* 

: Jli 'n'J L 

1 $ «'jj ^ 

Abu Hurairah ra. menerangkan bahwa ada seorang 
lelaki berkata kepada Nabi saw., 

"Berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Jangan 
marah." Maka diulanginya beberapa kali, kemudian 
Nabi bersabda, "Jangan marah!" 

(hr. Bukhari) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 





Abu Ya'la Syaddad bin Aus menerangkan bahwa 
Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan 
{ihsan) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian 
membunuh (di dalam peperangan), lakukanlah 
dengan baik; jika kalian menyembelih, maka 
lakukanlah dengan baik. Hendaklah setiap kalian 
menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan 
sebelihannya." 

(hr. Muslim) 

f \ 

Hadits 18 

Takwa Kepada Allah dan Akhlak 
Yang Terpuji 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




ilH ^)\ °JC 3 tSSlli- J °J\ 

A tJ ip diil J J-^J tlf' l/^ 

4ll^»«Jl A^wJl £L^J| J C L»JL^>- <0t)l Jjjl I Ji |*JL*>J 

JUj^j-.^l)l aljj jLcj jJli-j tp-Jj 

4 C^ 5 O"^ i/J dr~^ 


Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu 
Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ra. menerangkan, 
Rasulullah saw. bersabda, 

"Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu 
berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, 
niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan 
pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji." 

(hr. Tirmidzi dan ia berkata, "Ini adalah hadits 
hasan" dan di sebagian kitab disebutkan sebagai 
hadits hasan shahih) 


Hadits 19 

Pertolongan dan Perlindungan Allah 


: < 3)1 ^ < 3)1 aIp y/ °J* 

L ; Jlai j <u1p <d)l j J ^ c.. iS" 

<0)1 : oLUS”" liLJlpt 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 19 




t<Ojl jL*li cJll" dX& «- b*j a»I Jai^-I 



Abu Abbas Abdillah bin Abbas ra. berkata, Suatu 
hari aku berada di belakang Rasulullah saw. lalu 
beliau bersabda, 


"Wahai pemuda! Aku hendak mengajarimu 
beberapa kalimat: "Jagalah Allah maka Ia akan 
menjagamu; jagalah Allah niscaya engkau akan 
mendapati-Nya bersamamu; bila engkau memohon 
sesuatu, mohonlah kepada-Nya; bila engkau 
meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. 

Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat ini 
berkumpul untuk memberikan sesuatu yang 
20 Hadits Arbain An-Nawawiyah 



bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa 
memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang 
telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan seandainya 
seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan 
sesuatu yang merugikanmu, maka mereka tidak 
akan bisa merugikanmu kecuali dengan sesuatu 
yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. 
Pena - pena telah diangkat dan lembaran - 
lembaran telah mengering tintanya"." 

(hr. Tirmidzi, dan dia menyatakan sebagai hadits 
hasan shahih) 

Menurut riwayat selain Tirmidzi dijelaskan, 
"Jagalah Allah, niscaya engkau akan bersama-Nya. 
Kenalilah Allah dalam kesenangan, niscaya Ia 
mengenalimu dalam kesempitan. Ketahuilah bahwa 
segala perbuatan salahmu belum tentu 
mencelakaimu dan mushibah yang menimpamu 
belum tentu akibat kesalahanmu. Ketahuilah bahwa 
kemenangan beserta kesabaran, kebahagiaan 
beserta kedukaan, dan setiap kesulitan ada 
kemudahan. 


Hadits 20 

Malu Adalah Sebagian Dari Iman 


; j*ll «j ‘cJi A»l ( J-v’ • J-® 

'M : J jV\ s^5l ^ jf ll. d\ 

«Ijj 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 21 




Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Anshari Al-Badri ra. 
berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah 
dikenal orang dari perkataan kenabian yang 
pertama ialah, "Bila engkau tidak malu, maka 
berbuatlah sekehendak hatimu"." 

(hr. Bukhari) 


Hadits 21 

Istiqamah dan Iman 


Cf- l J' : ^ 

t J Ji J : cJi : Jti <up <5)1 L5 v=j 

ji : ji ^ ^ J tf j kj pck 

jjLi ajj jj <5)1; 

Abu Amr, (Ada yang menyebutnya Abu Amrah) 
Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafy ra. berkata, Aku 
berkata, 

"Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu 
ungkapan tentang islam yang tak akan kutanyakan 
kepada seorangpun selain engkau!" Beliau 
bersabda, "Katakanlah, "’Amantu Billah (Aku 
beriman kepada Allah), kemudian istiqamah- lah"." 
(hr. Muslim) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




Hadits 22 

Jalan Menuju Surga 


<0)1 <0)1 Jup <3)1 jp 

aJlp <0)1 <0)1 J y* j (jLx lM I «. g p 

colTyCil of^UJl cJl^ !S! CiJfjf : Jlii 

,J*>l>Jl c~lL>-lj coCi-»j 

l*f : jii ? aSdi ji-Sff ciii iu!i L£ ip)>jf jU3 

^3 t 4$Sri : cJ. <^jX<i «33^ 

aJu- l-Laist» <ui*i ! c-JlL>-1 


Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Anshari ra. 
menerangkan bahwa ada seorang lelaki yang 
bertanya kepada Rasulullah saw., ia berkata, 

"Bagaimana pendapatmu jika aku telah 
mengerjakan shalat maktubah (shalat fardhu lima 
waktu), berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang 
halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak 
menambahnya dengan suatu apapun. Apakah aku 
bisa masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya"." 

(hr. Muslim) 

Makna "mengharamkan yang haram" adalah 
menjauhinya sedangkan "menghalalkan yang halal" 
berarti melakukannya dengan penuh keyakinan 
akan kehalalannya. 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 23 





Hadits 23 

Semua Kebaikan Adalah Shodaqoh 


(jj dJJLi j£- 

I A-dp aw! ( ^J-*a 5 Ai)l ^Jls i (Jis aap 

<JJ Ai) C(jdj *)[! jl? ^ JJ ? g !?! ' 

^^jC» ^ «Jjl 0 «J A» Ai)l jL>t^u J 

cjli^j AS J_*a!lj oIjLaIJI 

^llll J5" .dijpjt di! aj«- oF j^!!j cs^lld 

4^ «Jj ^ Lg-AJ J-*j! ' g g '.'» A 3 c A_w*^jjJ ^ilis CjJJu 


Abu Malik Al-Harits Al-Asy'ari ra. berkata, Rasulullah 
saw. bersabda, 

"Kesucian adalah sebagian dari iman, 
Alhamdulillah memberatkan timbangan, 

Subhanallah wal hamdulillah memenuhi ruangan 
antara langit dan bumi, shalat adalah nur (cahaya), 
shadaqah adalah burhan (bukti nyata), sabar adalah 
pelita, Al-Quran adalah hujjah (pedoman) bagimu 
dan atasmu (akan mendorongmu masuk surga jika 
kamu selalu menerapkan isinya dan mendorongmu 
masuk neraka jika kamu tidak menerapkan isinya 
ketika di dunia). Semua orang bekerja sampai ada 
yang menjual dirinya, sehingga ia menjadi merdeka 
atau malah celaka, (hr. Muslim) 

24 Hadits Arbain An-Nawawiyah 






Hadits Arbain An-Nawawiyah 





dJJi ^yali C» -b-lj LS ipl^JlS^ 

j*£" j^-^j ji-^jl 01 jl (^jllf-lj . 

JS”" C-japl» t-b-lj ^vib-j 

1 j^a ° ■; l_^S”" V} ll_* kiJJi ( j^2jjjL« a£!L^* -k>-l j 

i^jiipf uli :j>d\ j^sfili j^kJi 

wL»->tlll3 1 J*>- Jj>rj Cf*^ tLftljl |*J ^ ^ll 

«Ijj ||> 4— A> VI dJJi J-P Aacj C*J)I 

4 r^ 4 

Abu Dzar Al-Ghifari ra. Menerangkan bahwa Nabi 
saw. bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan 
dari Rabb - nya Azza wa Jalla, sesungguhnya Dia 
berfirman, 

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 
mengharamkan kezaliman kepada diri-Ku dan Aku 
menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. 
Oleh karena itu, janganlah kamu saling menzalimi. 

"Wahai hamba-Ku, kamu semua tersesat, 
kecuali yang Ku-beri petunjuk. Oleh karena itu, 
mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku 
memberikannya kepadamu." 

"Wahai hamba-Ku, kamu semua lapar, kecuali 
yang Ku-beri makan. Oleh karena itu, mintalah 
makan kepada-Ku, niscaya Aku memberikannya 
kepadamu." 

"Wahai hamba-Ku, kamu semua telanjang, 
kecuali yang Ku-beri pakaian. Oleh karena itu, 
26 Hadits Arbain An-Nawawiyah 



mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku 

memberikannya kepadamu." 

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua 
berbuat salah di malam dan siang hari. Sedangkan 
Aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, 
mohonlah ampun kepada-Ku, niscaya Aku 

mengampunimu." 

"Wahai hamba-Ku, kamu tidak akan mampu 
memberi mudharat untuk-Ku sehingga bisa 

menimpakan mudharat kepada-Ku. Dan kamu tidak 
akan mampu memberi manfaat untuk-Ku sehingga 
bisa memberi manfaat kepada-Ku." 

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan 
terakhir, baik jin maupun manusia di antara kamu 
berada pada hati orang yang paling bertakwa di 
antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah 
apapun terhadap kekuasaan-Ku." 

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan 
terakhir, baik jin maupun manusia berada pada hati 
orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal 
itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaan- 
Ku" 

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan 
yang terakhir, baik jin maupun manusia, berkumpul 
di sebuah bukit dan mohon kepada-Ku. Lalu Aku 
mengabulkan permohonan mereka masing 
masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikitpun 
apa - apa yang ada pada-Ku, kecuali seperti jarum 
yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi." 

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mencatat 
amalmu dan membalasnya. Oleh karena itu, barang 
siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia 
memuji Allah. Dan barangsiapa mendapatkan selain 
itu, maka janganlah mencela, selain dirinya 
sendiri"." 

(hr. Muslim) 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 27 




28 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




Abu Dzar ra. menerangkan bahwa sebagian sahabat 
Rasulullah saw. berkata kepada beliau, 

"Wahai Rasulullah, orang - orang kaya itu pergi 
dengan banyak pahala. Mereka mengerjakan shalat 
sebagaimana yang kami kerjakan, mereka berpuasa 
sebagaimana yang kami kerjakan, dan mereka 
bershadaqah dengan kelebihan harta yang mereka 
miliki (sementara kami tidak bisa melakukannya." 

Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah 
menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian 
shadaqahkan?; Sesungguhnya setiap tasbih 
( Subhanallah ) adalah shadaqah, setiap takbir 
( Allahu Akbar) adalah shadaqah, setiap tahmid 
( Alhamdulillah ) adalah shadaqah, setiap tahlil ( Laa 
ilaa ha illallah ) adalah shadaqah, menyeru kepada 
kebaikan adalah shadaqah, mencegah dari yang 
munkar adalah shadaqah, dan bersetubuh dengan 
istri juga shadaqah." 

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika 
di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya 
(kepada istrinya) juga mendapat pahala?" Beliau 
menjawab, "Bukankah jika ia menyalurkan pada 
yang haram itu berdosa?, maka demikian pula 
apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia 
juga akan mendapatkan pahala"." 

(hr. Muslim) 


f 

Hadits 26 

| 


Mendamaikan Orang Yang 



Bertikai Dengan Adil 


v 


' 


<5)1 JS : Ji 4ip -3)1 VJjA °J\ 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


29 




i'H'H -uli 'j* y! js' : jiil-j Olp <5)1 

lii lw= J *a*j : v <UU' fji J^" 

4_p ll* 4 J £3 yj\ L^JlP 41) 1^ ^3 ^Jj>r ^Jl J 

A3 -U’ Jjj jWi ^jP ■ Ig - ^ J J 43J ^ O^CaJI 

^jlkJl aljj^> 

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah bersabda, 

"Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib 
dikeluarkan shadaqahnya setiap hari ketika 
matahari terbit. Mendamaikan antara dua orang 
yang berselisih adalah shadaqah, menolong 
seseorang dengan membantunya menaiki 
kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas 
kendaraannya adalah shadaqah, kata - kata yang 
baik adalah shadaqah, tiap - tiap langkahmu untuk 
mengerjakan shalat adalah shadaqah, dan 
membersihkan rintangan dari jalan adalah 
shadaqah." 

(hr. Bukhari dan Muslim) 


Hadits 27 

Antara Kebajikan Dan Dosa 


^ LS^J y-'yi' 

30 Hadits Arbain An-Nawawiyah 






<|l> ( jvLJl aJlP ^-U^j jt Ll~* jS"" a liL^Jlj ( ,j 



Nawwas bin sam'an ra. berkata, Nabi saw, 
bersabda, 


"Kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan 
dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu serta 
engkau tidak suka apa bila masalah itu diketahui 
orang lain." 

(hr. Muslim) 

Dalam hadits yang diterangkan oleh Wabishah 
bin Ma'bad ra., ia berkata, Aku mendatangi 
Rasulullah saw., beliau bertanya, 

"Engkau datang untuk bertanya tentang 

kebajikan?" Aku menjawab, "Ya. benar." Beliau 
bersabda, "Tanyakan pada hatimu sendiri!. 

Kebajikan adalah sesuatu yang membalut jiwamu 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 



tenang dan hatimu tentram, sedangkan dosa adalah 
sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam jiwa 
dan rasa gundah dalam dada, meski telah berulang 
kali manusia memberi fatwa kepadamu. 

(Ini adalah hadits hasan yang kami riwayatkan dari 
dua imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad- 
Darimi dengan sanad hasan). 





Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah ra. berkata, 

"Rasulullah saw. memberikan nasihat kepada 
kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan 
dapat mengucurkan air mata." Kami berkata, 
"Wahai Rasulullah, seakan - akan ini nasihat 
perpisahan, karena itu berilah kami wasiat!" 

Beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian 
agar bertakwa kepada Allah swt, mendengarkan 
perintah dan taat meski yang memerintah kalian 
seorang budak. Siapapun diantara kalian yang 
masih hidup, niscaya akan menyaksikan banyak 
perselisihan. Karena itu berpegangteguhlah kepada 
sunahku dan sunah para Khulafaur Rasyiddin yang 
mendapat petunjuk. Gigitlah sunah - sunah itu 
dengan gigi geraham. Dan hindarilah hal - hal yang 
baru (dalam soal agama), karena semua yang baru 
adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." 

(hr. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia menga- 
takan bahwa ini adalah hasan shahih) 



Hadits 29 

| 


Pintu - Pintu Kebaikan 


l 


J 


:o~l£ ; JL5 auI Cj^ 

tjUJl aIsJI Aj Ai)l 

a j ~« j jj-» Ailj oJt Jjb : Jli 

di A»l _L*j ; aAs- A»l 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


33 




• O-IJl ta^C ai\ 

t aSr f^taJl : Jkll £U&fyf : JS Ji 

^i,Uj 1*5" df^U-^ ll g^i^T c di wLv^Jl j 
I C jlDl 

1S ^>-1^1 : J 15 .j £^L^Jl jP 

Jj-w-jb Jj IC—U . 4>»lIl*0jjSj OSjsoS’Jjj»}! 1 

c&CJI 2^1p} cfScY I jSi \ [Jj : J 15 .Al 
dJJi iij^>-l'yi : Jli a-j .al^-Jl A^lH-5 j j i j 

ijij aJLUj ji-li cdAil J j^ojIj ^ 1 c^-Lis .aJS' 
O c<Oil \j 1 cui$ . l*ii t^LJp 
^UJl *w-^j Jij viX*i 1 jLai ?Aj |^J^ijLjj 

'■ rffj*-jiJ*j^ty 

l j~^~ djji- Jlij 'j3t eljj j, jii-Jt Ajl*2i- 


Mu'adz bin Jabal, ra. berkata, 

"Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, 
beritahukanlah kepadaku amal yang dapat 
34 Hadits Arbain An-Nawawiyah 



memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari 
neraka"." 

Beliau menjawab, "Engkau menanyakan sesuatu 
yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi 
siapa saja yang diringankan oleh Allah swt. Kamu 
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, 
mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan 
berhaji ke Baitullah." 

Kemudian Beliau bersabda, "Inginkah engkau 
kuberitahukan mengenai pintu - pintu kebaikan?; 
Puasa adalah perisai, shadaqah itu dapat 
menghapus kesalahan sebagaimana air dapat 
menghapus api, dan shalatnya seseorang di tengah 
malam." Kemudian beliau membaca surat As- 
Sajdah ayat 16, "Tatajaafaa junuubuhum 'anil 
madhaaji'i... hingga... ya'maluun (Lambung - 
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang 
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap - 
harap cemas)." 

Kemudian Beliau bersabda, "Inginkah kalian 
kuberitahukan pokok dari segala urusan dan puncak 
makhotanya?" Aku menjawab, "Ingin, wahai 
Rasulullah." Beliau bersabda, "Pokok dari segala 
urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan 
puncaknya adalah jihad." 

Lalu beliau bersabda, "Maukah kalian kuberitahu 
kunci dari semua itu?" Aku menjawab, "Mau , wahai 
Rasulullah, "Maka beliau menunjukkan lidahnya 
seraya bersabda, "Kendalikan ini!" aku bertanya, 
"Wahai Nabiyullah, apakah kami akan diminta 
pertanggungjawaban dengan apa yang kami 
katakan?" Beliau bersabda, "Celakalah engkau hai 
Mu'adz! Bukankah yang menjerumuskan manusia 
ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur 
adalah akibat lidah mereka?" 

Hadits Arbain An-Nawawiyah 35 



(hr. Tirmidzi dan dia mengatakan ini adalah hadits 
hasan shahih) 


Hadits 30 

Rambu - Rambu Allah 


<5)1 f y °y > r jJ^-\ dL‘ °J\ °ye- 

4i)l l) 1 : Ji pil- J A-Jp Jl^> 4^1 J yjtj { j£- 

di Jwb*- wl>- j cli ^ J* 

£.Li-l J C p ^J>- j 

d^JfcX>- L$JlPl OL wwmJ ^ ^ 


Abu Tsa'labah Al-Khusyaniy Jurtsum bin Nasyir ra. 
berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan 
sejumlah kewajiban, maka janganlah 
meremehkannya. Dia telah meletakkan batasan - 
batasan (hukum) maka janganlah kalian 
melanggarnya; Dia telah mengharamkan sejumlah 
perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya; 
Dia juga telah mendiamkan beberapa perkara 
sebagai rahmat untuk kalian dan bukan karena 
lupa, maka janganlah mempersoalkannya (apa yang 
telah didiamkan oleh Allah ini)." 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan 
lain - lain) 



Abui Abbas Sahi bin Sa'ad As-Sa'idi ra. berkata, 

"Ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw. 
lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan 
kepadaku suatu amal yang apabila aku 
mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai Allah 
dan dicintai manusia." Rasulullah saw. bersabda, 
"Zuhud - lah terhadap apa yang ada di dunia maka 
Allah akan mencintaimu, dan zuhud - lah terhadap 
apa yang ada di tangan manusia maka manusiapun 
akan mencintaimu"." 

(hr. Ibnu Majah dan lain - lain dengan sanad 
hasan) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


37 






Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudriy ra. berkata, 
Rasulullah saw. bersabda, 


"Janganlah kalian saling merugikan." 

(hr. Ibnu Majah, Daruquthni dan lain - lain, hadits 
ini hasan, juga diriwayatkan oleh Malik dalam 
kitabnya Al-Muwatha' sebagai hadits mursal, dari 
Amr bin Yahya, dari bapaknya dari Nabi saw. 
dengan begitu meniadakan Abi Sa'id. Hadits ini 
mempunyai beberapa jalur, tiap - tiap jalur 
menguatkan yang lain). 



38 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 





4i)l j J-v* 5 <d)l Of • ' A Aj)l (j^L^ jjji (jP 

Jli-j^Pi'y J^l^pjj ^llll : J 13 jvi-"J 4;Ip 





Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, 
"Seandainya setiap orang dipenuhi dakwaannya, 
tentu akan ada orang yang menuntut atas harta dan 
darah suatu kaum. Akan tetapi bukti harus diajukan 
oleh pendakwa dan sumpah harus diucapkan oleh 
orang yang menolak tuduhan." 

(hr. Baihaqi dan yang lain, hadits hasan, sebagian 
terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim) 



Hadits Arbain An-Nawawiyah 39 




Abu Sa'id Al Khudriy ra. berkata, Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda, 

"Barangsiapa di antara kalian melihat 
kemunkaran hendaklah ia merubah dengan 
tangannya; bila ia tidak mampu, maka dengan 
lisannya; dan kalau tidak mampu maka dengan 
hatinya. Yang demikian itu adalah selemah - lemah 
iman." 

(hr. Muslim) 


Hadits 35 

Ukhuwah dan Hak - Hak Muslim 


JlS ; JlS <up «jj ^p 

Lj J Lu j ^Jp <U)I 

i gtt M j djOaP 

t i „ ljVAf ^>-1 cljl 4i)liLpl y ^ j 

tayb>x jMj cAjJ^vj'yj 

ati-ljjb'ij 01 j-iJl ^ L5 _/•! ’l j- 4 

4_o ; ^L-J i Qp JT c ,,-L— J I 

4 jjL» «Ijj .4^5 Jpj 


Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda 
40 Hadits Arbain An-Nawawiyah 




"Jangan saling menghasud, saling menipu, 
saling membenci, saling membelakangi, dan 
janganlah sebagian dari kalian membeli barang 
yang telah dibeli orang lain. Jadilah hamba - hamba 
Allah yang bersaudara. 

Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang 
lain, maka janganlah berlaku aniaya kepadanya, 
janganlah menelantarkannya, jangan memboho- 
nginya, dan jangan merendahkannya. Takwa itu 
disini, (beliau mengucapkan ini sambil menunjuk ke 
dadanya dan mengulanginya hingga tiga kali). 
Cukuplah seseorang dikategorikan jelek apabila dia 
merendahkan saudaranya sesama muslim. Darah, 
harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram 
bagi muslim yang lain. 

(hr. Muslim) 


Hadits 36 

Rangkuman Dari Berbagai Kebaikan 


LjoJI u/ \ f ^p [jJu °y : JlS 

fji vS 5 ” Cr 4 # ^p 

cyj ® 'j “uIp awI Ip 

1 o jp ^ S LJ jJI ^ <d)i d 

UL Jb j .4^1 O jP wL*Jl wlJtl 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




. AJL^sJl UL) Aj aJ aA)I A-3 

aA)1 c_jIiS^ OjJlj CAJ>)1 O j-J d-wJ ^ ji ^>J^rlU J 

.•» ^ C 4dS\_^Jl ^_^_J_P d-J^-> <1 ^ ^ - - * Aj 

COwUp j^o-j3 aA)I CA^J ^ g :<?•>- J tA^>- ^]| 

(d*^ «Ijj ^ dj 4j ^ jn J p ! d 4 j d ^ j 

<^ bal'H.i g; 

Abu Hurairah ra. berkata, Nabi saw. bersabda, 

"Barangsiapa yang membebaskan orang mukmin 
dari kesempitan dunia, maka Allah akan 
membebaskannya dari kesempitan di hari Kiamat. 

Barangsiapa yang memberi kemudahan orang 
yang mengalami kesulitan maka Allah akan 
memberi kemudahan kepadanya di dunia dan 
akhirat. 

Barangsiapa menutupi aib orang muslim maka 
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. 
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama 
hamba tersebut menolong saudaranya. 

Barangsiapa yang meniti jalan untuk 
memperoleh ilmu, maka Allah memberikan 
kemudahan baginya jalan menuju surga. Tidaklah 
suatu kaum berkumpul di rumah Allah (masjid), 
membaca kitab Allah dan mempelajarinya, niscaya 
turun kepada mereka ketenteraman, rahmat 
meliputi mereka, para malaikat berkerumun di 
sekelilingnya dan Allah menyebut - nyebut mereka 
di hadapan makhluk yang berada di sisi-Nya. 

42 Hadits Arbain An-Nawawiyah 



Barangsiapa amalnya selalu terlambat (kurang), 
maka nasab- nya tidak akan dapat 

menyempurnakannya." 

(hr. Muslim, dengan lafadz seperti ini) 



Ibnu Abbas ra. meriwayatkan dari Nabi saw. 
mengenai apa yang beliau ceritakan dari Allah Yang 
Maha Suci dan Maha Tinggi. Allah berfirman, 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


43 




"Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan 
kejelekan, kemudian menjelaskannya. Barangsiapa 
hendak melakukan kebaikan dan dia tidak jadi 
melakukannya, Allah akan mencatat di sisi-nya satu 
kebaikan yang sempurna. Bila ia hendak melakukan 
kebaikan dan benar - benar melakukannya, Allah 
akan mencatat di sisi-Nya sepuluh kebaikan sampai 
tujuh ratus kali lipat, bahkan berlipat ganda 
banyaknya. 

Jika ia hendak melakukan kejelekan dan tidak 
jadi melakukannya, Allah mencatat di sisi-Nya 
sebagai satu kebaikan dan kalau ia hendak 
melakukan kejelekan kemudian benar - benar 
melakukannya, maka Allah hanya mencatat di sisi- 
Nya satu kejelekan." 

(hr. Bukhari-Muslim di dalam Shahih mereka) 


Hadits 38 

Sarana Untuk Mendekatkan Diri 
Kepada Allah 

\ J 


J-v2 J • JlS y* 

LJj J {j* \ 4^)1 ^ 

iSyy j-GJ J j >*]\ j Aio! JJL$ 

^51 c aIIp c. ll» ^51 

(_£dJl ‘i'* ■ lili C<L^-I ^Jil 


44 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 




^1 1» j\j J? !l aI^t j j 

^ J^jUdt e\jj ^ J}>\am\ 

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah bersabda, 
Sesungguhnya Allah berfirman, 

"Barangsiapa yang memusuhi para wali-Ku 
maka Aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah 
hamba-Ku mendekati-Ku dengan sesuatu yang lebih 
Kucintai daripada apa yang telah Aku wajibkan. 

Hamba-Ku tidak henti - hentinya mendekati Aku 
dengan ibadah sunah sehingga Aku mencintainya, 
maka ketika Aku mencintainya Aku menjadi 
pendengarannya yang ia gunakan untuk 
mendengar, menjadi penglihatannya yang ia 
gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia 
gunakan untuk berbuat dan menjadi kakinya yang 
ia gunakan untuk berjalan. Seandainya ia meminta 
kepada-Ku niscaya akan Ku-beri dan seandainya dia 
memohon perlindungan-Ku pasti Aku akan 
melindunginya." 

(hr. Bukhari) 


Hadits 39 

Kesulitan Akan Dimudahkan 


4i)l j J-v* 5 (J ' a g - P 4J)I ^Lp 
tUaiJl : ^L»\ rjt- Ai)l 0} : JlS jvil" J “clp 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


45 




^1 «Ijj ^ j.* cOL^Jlj 

^ ^$ 13 ' J 

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, 

"Sesungguhnya Allah swt. mengampuni 
beberapa kesalahan umatku yang disebabkan 
keliru, lupa, dan karena dipaksa." 

(Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
Baihagi, dan lain - lain) 


' 

Hadits 40 



Mengambil Dunia Untuk 
Keselamatan di Akhirat 


V 


> 


<5)1 Jj-** ! : Jli <0)1 

Lj «Aji ^3 ^ I JljU ^wLv ** ^ 4_Jp <0)1 

L^Ip <0)1 ^aj J *. P ^1 Oli'j Jl^l-^jlpjf 
“)ti , y?ll jjiiu “>ti c.. ..<oall^ ; <J jJL 

aljj 'dkiyd 

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. memegang 
pundakku lalu bersabda, 

46 Hadits Arbain An-Nawawiyah 




"Jadilah engkau di dunia laksana orang asing 
atau orang yang menyebarangi jalan. Ibnu Umar ra. 
berkata, "Bila engkau berada di sore hari, maka 
jangan menunggu datangnya pagi; dan bila engkau 
di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya 
sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu , 
dan waktu hidupmu sebelum matimu"." 

(hr. Bukhari) 


Hadits 41 

Mengikuti Syariat Allah 

S d 


utjJ^ CS- ^ 

J j** j (jLs • ^J-® 1 a g 

4j L«J «IjA j J SC ^ 's -ti-1 

ill lvIj i_. jL; 's «Lu jj Luj - t>- <|i> 


Abu Muhammad Abdullah bin 'Amru bin AI-'Ash ra. 
berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

"Tidak sempurna iman seseorang dari kalian 
sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa 
yang telah aku bawa." 

(Hadits shahih yang diriwayatkan di dalam kitab 
Hujjah yang disusun oleh Abu Alfath Nashr Ibnu 
Ibrhaim Al-Maqdisy dengan sanad shahih) 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


47 




Hadits 42 

Luasnya Ampunan Allah 


<5)1 : Jli a!p <5)1 j ^p 

dls} tf Sl : ^1*5 <0)1 JL5 • Jj-ai j <u!p <ojI 

dJ-^ l)IS’"U ( _ s 1p dJJj jip ^ (__jO jpaL* 

jvJ cj.L«Jljl jllp di; C~*Jj jjjb >( JljfVj 

v ' yn (jj ^ iAJ o jip 

di"j^ ^ ii jdJ V jvJ e/’j^ ' 

d-J-ii- Jlij c^i-» ^3l oljj « J ik* Lfi I jto 

4. 


Anas ra. berkata, Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda, Allah swt., berfirman, 

"Wahai anak Adam selama engkau berdoa dan 
berharap kepada-Ku, niscaya Aku ampuni segala 
dosamu yang telah lalu dan Aku tidak pedulikan 
lagi. 

Wahai anak Adam jikalau dosamu membumbung 
setinggi langit lalu engkau meminta ampunan-Ku, 
pasti engkau Ku-ampuni. Wahai anak Adam andai 
engkau datang kepada-Ku dengan kesalahan 
sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dengan- 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 





Ku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku 
sedikitpun, pasti Aku mendatangimu dengan 
ampunan sepenuh bumi pula." 

(h. r. Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadits ini 
hasan shahih). 


Hadits Arbain An-Nawawiyah 


49 



“Seandanyainya kita meninggalkan 
dunia yang fana, apa yang bisa kita 
tinggalkan? Akankah kita mati begitu saja, 
dan tiada pernah membuat sesuatupun di 
dunia ini ? Senyampang masih bisa 
menghirup udara segar, alangkah baiknya 
jika membuat karya yang bermanfaat, 
dapat dinikmati orang banyak dan tiada 
habis ditelan massa.” 

Agus Waluyo 
(http://liriknasyid.com) 


